WikipediA 

Bahasa Sawai 


Bahasa Sawai (juga disebut bahasa Weda) adalah sebuah 
bahasa Halmahera Selatan dari Austronesia yang 
dituturkan di kecamatan Weda dan Gane Timor, 
Kabupaten Halmahera Selatan , Provinsi Maluku Utara , 
Indonesia . Ada sekitar 12.000 penutur. 


Daftar isi 

Suara 

Konsonan 
Vokal 
Suku kata 

Pranala luar 
Bibliografi 


Suara 


Di bawah ini adalah deskripsi dari dialek Kobe Sawai 
yang diucapkan di desa Lelilef Woyebulan dan Kobe 
Peplis. 


Konsonan 


Dituturkan di 

Sawai 

Weda 

Indonesia 

Wilayah 

Provinsi Maluku Utara 

Penutur 

12,000 {tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

Rumpun 

Austronesia 

bahasa 

Dialek 

- Melayu-Polinesia (MP) 

■ MP Inti 

- Laut Halmahera 

■ Halmahera Selatan 

■ Buli 

■ Sawai 

Weda 

ISO 639-3 

Sawai 

Kobe 

Faya-Mafa 

Messa-Dote 

Kode bahasa 

szw 


Sewai mempunyai 14 konsonan : 



Labial 

Alveolar 

Palatal 

Velar 

stop 

P b 

t d 


k g 

Frikatif 

f 

s 



Nasal 

m 

n 


n 

Aproksiman 

tengah 

w 


j 


lateral 


1 




Vokal 


Sawai mempunyai 7 vokal: 



































Depan 

Belakang 

Tinggi 

i 

U 

Menengah-Tinggi 

e 

0 

Menengah-Rendah 

£ 

D 

Rendah 

a 


Suku kata 

Sawai memiliki struktur suku kata sebagai berikut: 
(C)(C)V(C) 


Contoh: 


kata 

keterangan 

tipe suku kata 

/i/ 

'dia' 

V 

/in/ 

'ikan' 

vc 

/wo/ 

'minuman beralkohol' 

CV 

/n p o/ 

'dia memberikan' 

ccv 

/kot/ 

'patung sihir' 

CVC 

/nfan/ 

'dia pergi' 

ccvc 


Pranala luar 


■ Sawai (http://www.ethnologue.com/showJanguage. asp?code=szw) (Ethnologue) 


Bibliografi 


■ Burguest, Donaid A.; & Laidig, Wyn D. (Eds.). (1992). PhonologicaI studies in four languages 
of Maluku. The Summer Institute of Linguistics and the University of Texas at Arlington 
publications in linguistics (No. 108). Dallas: The Summer Institute of Linguistics, The University 
of Texas at Arlington, and Pattimura University. ISBN 0-88312-803-9. 

■ Whistier, Ronald. (1992). Phonology of Sawai. In D. A. Burguest & W. D. Laidig (Eds.), 
PhonologicaI studies in four languages of Maluku (pp. 7-32). Dallas: The Summer Institute of 
Linguistics, The University of Texas at Arlington, and Pattimura University. 

■ Whisler, Ronald; & Whisler, Jacgui. (1995). Sawai: Introduction and wordiist. In D. T. Tryon 
(Ed.), Comparative Austronesian dictionary: An introduction to Austronesian studies (part 1: 
fascicie 1, pp. 659-65). Trends in linguistics, Documentation (No. 10). Berlin: Mouton de 
Gruyter. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Sawai&oldid=11805957" 


Halaman ini terakhir diubah pada 25 Agustus 2016, pukul 07.45. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 








